


IZINKAN AKU 


MENUANGKAN MINUM 
UNTUKMU. 





| ANDA TIDAK PERLU 
MENGGUNAKAN DUA ] 
ТАМСАМ. AKU JAUH LEBIH 
MUDA DARIMU.. | 








AH... NGGAK 
4 APA-APA... AKU SUKA 
N MEMAKAI DUA 
TANGAN. 
< 
` 
>” 


ټوم 








4۵ l 


BAIKLAH, KALAU 
BEGITU... 








UNTUK MAKAN MALAM, KAMI MEMESAN 
BAKMI KUAH DAN DAGING ASAM MANIS, 





LALU AKU MEMINTA IZIN KE KAMAR KECIL 


DAN DIAM-DIAM MENUJU KE KASIR 


DAN MEMBAYAR, 





SEPERTI YANG KUDUGA, PAK KIM TERKEJUT, 


JADI AKU MEMINTA DIA UNTUK MEMBALASNYA 
DENGAN MINUMAN LAGI, 





RENCANA ITU BERHASIL, 


KAU PASTI INGIN 
MENGUNGKAPKAN SESUATU, 
KAN? KALAU NGGAK, 
NGAPAIN KAU MENGAJAK 
ORANG TUA SEPERTIKU 
MINUM-MINUM...? 





AH, МССАК, КОК. 
ТУ BUKAN HAL YANG 
PENTING. 





AKU MENJAWABNYA DENGAN SEJUJUR. 
KUBILANG, AKU CUMA PENASARAN 


TENTANG MENGAPA DIA SELALU BERUSAHA 
KERAS UNTUK MEMBANTU SEMUA ORANG, 
DAN APAKAH INI SEKEDAR WATAKNYA YANG BAIK 
ATAU KEBIASAAN. 


ATAUKAH MUNGKIN KARENA... 
INGIN MENEBUS SESUATU. 


MENEBUS DOSA... 


HM.. 





EKSPRESI WAJAHNYA MENGERAS, 


DIA MUDAH UNTUK DIBACA, 


AKU SUDAH 
MEMIKIRKANNYA. AKU 
TAHU ADA BANYAK ORANG 
YANG SERING MELAKUKAN 


HAL BAIK, TAPI ANDA... 
SEPERTINYA BEGITU PUTUS 
ASA UNTUK MEMBANTU 


ORANG LAIN, 











SETELAH DUDUK TERDIAM UNTUK BEBERAPA SAAT, 
AKHIRNYA PAK KIM MEMBUKA MULUT DAN BICARA, 





"HEI, АРАКАН KAU PERNAH MENDENGAR 
KATA 'KARMA?" 


KARMA. AKU SUDAH MENDENGARNYA. 
SEPERTI MENUAI APA YANG KAU TABUR, 
ATAU KEBAIKAN MENGALAHKAN KEJAHATAN... 


SESUATU YANG SEPERTI ITU, KAN? 


ITU ARTINYA... 
MEMBAYAR 
DOSA-DOSAMU, 





DENGAN SUARA SEDIKIT TERCEKAT, 
NAMUN TEGAS, DIA MENJELASKAN KARMA PADAKU. 





"MASA DEPAN SESEORANG DITENTUKAN 
DENGAN АРА YANG DILAKUKANNYA 
PADA SAAT INI." 





"SEMAKIN BANYAK TINDAKAN BAIK 
YANG KAU LAKUKAN, SEMAKIN BESAR KESEMPATANMU 
UNTUK MENDAPATKAN KEBAIKAN," 


"DAN SEMAKIN JAHAT TINDAKANMU, MAKA 
SEMAKIN BESAR HARGA YANG HARUS KAU BAYAR." 


"BIAR KUBERI CONTOH.." 


WALAUPUN ADA PEKERJAAN 
YANG KAU BENAR-BENAR TIDAK INGIN 
LAKUKAN, KALAU KAU TETAP MENERIMA 
DAN MELAKUKANNYA, KAU MUNGKIN AKAN 

MENJADI KAYA NANTINVA, DEMIKIAN JUGA KALAU 
KAU MEMPERLAKUKAN ORANG YANG TIDAK KAU 

SUKAI SEKALIPUN DENGAN BAIK, MAKA 

NANTINYA KAU AKAN MENDAPAT 
KEBAHAGIAAN... 





TENTU SAJA, KALAU KAU 
MELAKUKAN SEBALIKNYA, HASILNYA 
JUGA AKAN BERLAWANAN. KARMA ITU ] 
PADA DASARNYA ADALAH PERTUKARAN 
YANG SEIMBANG ANTARA KEBAIKAN A 
DAN KEJAHATAN. 















AH, BEGITU? 
KURASA AKU 
MENGERTI, 


ITU KEDENGARANNVA SEPERTI OMONG KOSONG, 
TAPI KARENA DIA MENJELASKANNVA 
DENGAN SANGAT SERIUS 


AKU MERASAKAN KEVAKINAN VANG ANEH 
DALAM SUARANYA, 


TAPI YANG 
BENAR-BENAR INGIN 
KUKETAHUI 





N 
Z 


DAN KEMUDIAN, 


MUNGKIN KARENA AKU SEDIKIT MABUK, 
ATAU MUNGKIN KARENA AKU MERASA BAHWA 
KAMI SUDAH SEMAKIN AKRAB SATU SAMA LAIN, 


AKHIRNYA AKU MENANYAKAN SESUATU 
YANG SEBENARNYA TIDAK PERLU. 


ADALAH JENIS РОЗА АРА 
YANG BEGITU KUKUH INGIN ANDA 
HAPUS DENGAN BEKERJA BAGAIKAN 
ANJING UNTUK MEMBANGUN 
KARMA YANG ВАК. 








"MARI KITA PULANG." 





SEJAK KEJADIAN ITU, PAK KIM MENGHINDARIKU, 





DIA MASIH TETAP RAMAH KEPADA SEMUANYA, 
DAN SELALU MENJADI PEMIMPIN YANG 
MEMBERI СОМТОН ВАК, 













AH, PAK KIM APA 
ANDA MENCUCI SEPATUKU 
LAGI? KAU MEMBUATKU 

MERASA ТАК ЕМАК. 












KUPIKIR SEKALIAN SAJA 
MENCUCI PUNYAMU, MUMPUNG 
AKU SUDAH MENCUCI PUNYAKU. 
SUDAH, JANGAN DIPIKIRKAN, 


TIAP KALI AKU MENCOBA MENDEKATINYA, 
DIA TIBA-TIBA AKAN PERGI BEGITU SAJA. 


HAI, PAK КМ- 














AKU TIBA-TIBA TERINGAT APA 
YANG DIA KATAKAN PADAKU HARI ITU 
SAAT PERJALANAN PULANG. 





"AKU TIDAK TAHU KENAPA 
KAU MENCOBA MENDEKATIKU," 








"TAPI JANGAN DEKAT-DEKAT DENGANKU. 
ITU DEMI KEBAIKAN DIRIMU SENDIRI..." 








AAAH!! KENAPA 
AKU MELAKUKAN : 
ITUII? 


ASTAGA! KAU 
MENGAGETKAN KAMI 
SEMUA,APA KAU 
SUDAH GILA? 





UNTUNGNYA, WAKTU TERUS BERJALAN, 


DAN KETERTARIKANKU PADA PAK KIM... 
SEPENUHNYA BERBICARA, RASA PENASARANKU, 


PERLAHAN MENGHILANG, 








SETELAH LIBURAN MUSIM PANAS BERAKHIR, 
AKU TIDAK PERNAH BERTEMU LAGI DENGANNYA. 





WOW! INI ВЕВАТ... | 








HARI-HARI DIAM-DIAM BERLALU. 


AKU SUDAH MULAI TERBIASA DENGAN 
KERJA KERAS, DAN AKU JUGA SUDAH MULAI 
DEKAT DENGAN ORANG-ORANG YANG LEBIH TUA. 





AN YA? 
À 


— NIH, AMBIL SAJA 
ROKOKNYA. 













7 NGGAK USAH. 
[ KAU, КАМ, ТАНИ | 
АКИ TIDAK 
MEROKOK. — 





AH, BEGITU, YA? V 
| — KAUINIANAK |] 
YANG ВАК. 








ነ FIUUUHH- 
Ð 
K 





AH, IVA, 
TAHU, NGGAK? 









KAU DAN PAK KIM 
ITU BERASAL DARI ] 
SEKOLAH YANG SAMA. 





BENARKAH?! 





SEKOLAHKU? 


AKU BERSEKOLAH DI SALAH SATU SEKOLAH 
PALING TERKENAL DI SELURUH NEGERI 


DAN PAK KIM JUGA LULUSAN DARI 
SEKOLAH ITU JUGA? 











DIA DULU JUGA 
BEKERJA SEBAGAI 
PENGACARA UNTUK SALAH 
SATU BIRO HUKUM TERBESAR / 


DI = INI, p" 5 መሙ 
> ٧ |) 
í MW 


DARI SEKOLAH VANG SAMA DENGANKU DAN MENJADI 
PENGACARA TERKENAL? TAPI KENAPA DIA MAU 
BEKERJA DI TEMPAT SEPERTI INI? 





PAK MANDOR BILANG, 
KEBANYAKAN ORANG KEMARI 
KARENA INGIN MENGHINDAR 
DARI MASA LALUNYA, DAN 
RUPANYA PAK KIM TIDAK 
PERNAH BERBOHONG. 4 





SAAT AKU TAHU PAK KIM JUGA BERASAL 
DARI SEKOLAH YANG SAMA DENGANKU, 
RASA PENASARANKU YANG DULU 
KEMBALI MUNCUL. 


MASA LALU APAKAH YANG 
BERUSAHA DIA SEMBUNYIKAN? 








LELAKI TUA ITU... 


PAK KIM. 


KOMIK INI DIDUKUNG DAN DITERBITKAN 
OLEH DIVISI KREATIF MANAJEMEN KOMIK KOREA 





www.webtoons.com 


